WikipediA 


Bahasa Pekai 


Bahasa Pekai adalah bahasa daerah yang digunakan suku 
Pekai. ^ Beberapa dialek dalam bahasa ini banyak 
dipengaruhi bahasa Minangkabau dan bahasa Rejang. 
Bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. 

Contoh kosakata 


Berikut ini adalah contoh kosakata bahasa Pekai yang 
menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan beberapa 
bahasa Para-Melayu: 


Bahasa Pekai 

(Bengkulu) 

apo 

lawik 

liek 

kucing 

lalui 

ulah 

ke h as 

manis 

lutuik 

Bahasa 

Minangkabau 

(Sumatera 

Barat) 

apo 

laui? 

liai?/calia? 

kuciang 

pai 

ula 

kareh 

manih 

lutui? 

Bahasa 

Mukomuko 

(Bengkulu) 

apo 

laut 

liek 

kucieng 

paing 

ula 

kaqeh 

manih 

lutut 

Bahasa Urak 
Lawoi" 

(Thailand 

Selatan) 

nama 

lawoi? 

lihai? 

mi'aw 

P' 

ulal 

kras 

maneh 

lutoi? 

Bahasa 

Indonesia 

apa 

laut 

lihat 

kucing 

pergi 

ular 

keras 

manis 

lutut 



Bahasa Pekai 

Dituturkan di 

Indonesia 

Wilayah 

Kabupaten Mukomuko; wilayah 
sekitar perbatasan Jambi dan 
Sumatera Barat 

Penutur 

30.000 (sensus 2000) (tidak 

bahasa 

tercantum tanggal) 

Rumpun 

Melayu-Polinesia 

bahasa 

■ Melayu-Sumbawa 


■ Melayik 


■ Melayu 


■ Bahasa Pekai 


Kode bahasa 

ISO 639-1 

- 

ISO 639-2 


ISO 639-3 

pel 


Referensi 

1. A Pekai Speaking Peoples - Joshua Project (http://www.joshuaproject.net/languages. php?rol3= 

pel) 

Pranala luar 

■ (Inggris) Bahasa Pekai (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=pel) di 
Ethnologue 











































Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Pekal&oldid=14372275' 


Halaman ini terakhir diubah pada 6 November 2018, pukul 01.11. 

Teks tersedia di bawah Lisens[Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 



